» Jangan Menyerah! wo Tuhan Pasti Tolong 


Artikel 
Artike Kesaksian 


"“BAHAGIA' DAPAT DIARTIKAN 
DENGAN DIBERKATILAH. 


“Sebab TUHAN Allah adalah matahari dan 
perisai...” (Mazmur 84:12). 


alau kita mengatakan seseorang 
diberkati, berarti orang tersebut 
yang menerima segala kebaikan Allah 


dalam hidupnya. Seseorang diberkati karena 
hidupnya berkenan kepada Tuhan. 


Ada tiga kata “Bahagia” tertulis dalam 
Mazmur ini. Bahagia yang pertama dinyatakan 
di ayat 5. “Berbahagialah orang-orang yang 
diam di rumah-Mu, yang terus-menerus 
memuji-muji Engkau. Sela” 


Rumah Tuhan, adalah tempat yang dipilih 
oleh Tuhan untuk berdiam di tengah umatNya. 
“Dan mereka harus membuat tempat kudus 
bagi-Ku, supaya Aku akan diam di tengah- 
tengah mereka.” (Keluaran 25:8). 

“Diam di rumah Tuhan” bukan berarti 
bertempat tinggal/beralamat di rumah ibadah, 
tapi yang dimaksudkan adalah konsistensi dan 
kesinambungan. 

Ketika kita 
memutuskan percaya 
kepada Tuhan, maka 
kita harus menjadikan 
Dia sebagai Allah 
dalam hidup kita, dan 
satu-satunya Tuhan, 
seluruh hidup kita 
harus bersumber dan 
terfokus kepada-Nya. 
Rasul Paulus menggambarkannya dalam Roma 
11:36, “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, 
dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-lamanya!” 

Memuji-muji Tuhan, berbicara tentang 
ibadah. Dengan demikian dapat diartikan, 
bahwa Berbahagialah setiap orang yang 
menjadikan kehidupannya sebagai ibadah. 

Ibadah tidak berhenti hanya kepada 
ritual di tempat ibadah, tetapi ibadah adalah 
kehidupan itu sendiri. 


Yang kedua ada di ayat 6. “Berbahagialah 
manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, 
yang berhasrat mengadakan ziarah”. Kekuatan 
yang dimaksud mengandung banyak arti yang 
bisa diaplikasikan, yaitu: keberanian, kekuatan 
bahkan bisa juga diartikan keamanan. 


IMAN ATAU 
KEPERCAYAAN TiDbak 
BOLEH SEKEDAR MENJADI 


PELENGKAP IDENTITAS, 
TAPI HARUS MENJADI 
KEHIDUPAN. 


Dengan demikian yang dimaksudkan 
kekuatan adalah pengharapan. Berbahagialah 
manusia yang menaruh “pengharapan" di 
dalam Tuhan. Ziarah adalah pergi ke Bait 
Allah, untuk menggenapi perintah Firman 
Tuhan. Karena orang yang berharap kepada 
Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan, karena 
“Apabila melintasi lembah Baka (lembah 
tangisan/malapetaka), mereka membuatnya 
menjadi tempat yang bermata air, bahkan 
hujan pada awal musim menyelubunginya 
dengan berkat. Mereka berjalan makin lama 
makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.” 

Tuhan adalah Allah yang akan memberi 
kekuatan demi kekuatan, 
perlindungan demi 
perlindungan, pertolongan 
demi pertolongan, Dia tidak 
akan pernah membiarkan 
umatNya berjuang dan 
bergumul sendirian. 

Yang ketiga ada di ayat 
13. “Ya TUHAN semesta alam, 
berbahagialah manusia yang 
percaya kepada-Mu!” Percaya, 
artinya menggantungkan hidup, berlindung. 

Jadi ayat ini berkata: “Ya Tuhan 
semesta alam, berbahagialah manusia yang 
menggantungkan hidup dan berlindung 
kepadaMu.” 

Karena Tuhan adalah Allah yang hidup, yang 
mengasihi, menjagai dan melindungi umatNya, 
yang tidak akan pernah membiarkan umatNya 
berjuang dan bergumul sendirian. 

Rasul Paulus menyimpulkan semua ini, 
dalam pernyataan iman. “Kita tahu sekarang, 
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka 
yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 
terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” (Roma 
8:28). Dialah Matahari dan perisai kita! « 

(Pdt. Samuel Handoko) 


ernahkah kita 
mengalami 
saat-saat down 


atau tertekan? Entah 
karena perkataan 
kurang bijaksana 

dari sekitar, keadaan 
perekonomian yang 
tidak menentu, tertekan 
suasana pekerjaan, 
kondisi keluarga kurang 
harmonis, anak-anak 
yang memberontak, anggota keluarga berurusan 
dengan hukum dan narkoba, vonis dokter yang 
mengatakan menderita sebuah penyakit yang 
harus menyita waktu, perasaan, dan seluruh jiwa 
raga, dan masih banyak hal lainnya. Apa yang 

kita lakukan saat mengalami keadaan down atau 
tertekan tersebut? 

1 Samuel 30:1-20 mencatat pada kita ada 
sebuah kisah di mana Daud pernah mengalami 
keadaan tertekan, bahkan di ayat 6a dikatakan, 
“.sangat terjepit, karena rakyat mengatakan 
hendak melempari dia dengan batu.” Tanah Negeb 
dan Ziklag dibakar habis oleh orang Amalek, 


“5. 
—- 


Bersambung ke halaman 9 


P.U.S.H. Kk 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


JUMAT, 13 MEI 2016 SABTU. 14 MEI 2016: 


RP. 85.000/PAX 35 
RP. 65.000,-/0RANG 
GMS PUSAT, PK. 14.00WIB “NG 


(03160007000 Ext. 18 2 “NYA 
(PADA JAM KERJA) sae) HK 


WWW.BDI.OR-ID s ANN 


aa) 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.10.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Dinamis” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Recorded at 
MSTV.TV 


THESUMMIT 


24 APRIL 2016 | SEUSAI IBADAH RISNIS KERA. 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Tersinggung” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Posisi Rohani” 

02.00, 05.00, 14.00, 
17.00 WIB 

www.mstv.tv 

Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


Doa Malam 

Pk. 19.00 WIB 

GMS Main Hall 
www.mstv.tv 

Rev. Tony Yeo (Singapore) 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


Omugrayaah Gaga Gea n 


Before30 English 
Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS main hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


0 Pa 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God Youth 
Pk.13.00 WIB 
GMS main hall 


) 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Deklarasi 
Perpuluhan 
di setiap Ibadah 


GMS" Unity' 


Klampis 


Bersamaan dengan perayaan Paskah, GMS “Unity” 
Klampis, Surabaya, mengadakan bakti sosial untuk 
memberkati warga sekitar, sekaligus kegiatan sosial terakhir 
sebelum pindah ke Marvel City pada 15 Mei 2016. Lebih dari 
seratus jemaat terlibat. Mereka secara swadaya dan bekerja 
sama dengan YSKB, menyediakan delapan ratus sembako 
seharga masing-masing Rp. 36.000, 00 /buah dan dijual ke 
warga Rp. 15.000,00/buah. Isi paket sembako antara lain 
beras dua kilogram, gula setengah kilogram, dan 5 bungkus 
mis instan. 

Selain sembako, Panitia juga mengadakan bazar makanan 
dan minuman serta garage sale barang-barang berkualitas 
dengan harga merakyat mulai dari Rp. 1000,00. Dan benar, 
kurang lebih lima ratus warga memadati acara ini. 

“Saya menunggu-nunggu acara yang diadakan tiap 
tahun ini. Barangnya sangat murah-murah,” kata Ibu Rofiah, 
salah satu warga. “Dengan hanya tujuh ribu rupiah sudah 
bisa membeli barang-barang ini (sambil menunjukkan satu 
keranjang plastik berisi boneka dan baju-baju),” kata Ibu 
Riwayati, perwakilan warga yang lain. 


perempuan dan semua orang yang ada di sana, 
tua dan muda, telah ditawan (ayat 2-3). Daud juga 
harus menghadapi rakyat yang mengalami pedih 
hati (ayat 6b). 


MENGUATKAN KEPERCAYAAN 


Tetapi apa yang dilakukan Daud? Di ayat 
6c dikatakan bahwa Daud memutuskan untuk, 
“.menguatkan kepercayaannya kepada TUHAN, 
Allahnya.” Apa artinya? Daud tahu Allah yang 
ia sembah pada waktu masa mudanya, saat ia 
menggembalakan kambing domba di padang 
gurun (1 Samuel 17:28), adalah Allah yang sama 
yang “..telah melepaskan aku dari cakar singa dan 
dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan 
aku dari tangan orang Filistin itu.” (ayat 37). 
Daud mengenal Allahnya akan bertindak serta 
membantunya merebut kembali para tawanan. 

Ada kalanya dalam hidup ini, hanya Tuhan 
dan diri kita sendiri yang dapat memutuskan 
apa yang harus kita perbuat. Saat-saat seperti 

"itu yang dapat dilakukan hanyalah memegang 
erat firman-Nya, bijaksana dalam memilah 
mana yang harus kita dengar dan percaya, 

serta memiliki keberanian untuk terus 
melangkah dan tetap setia memberi buah 
dalam kehidupan ini. Walau dalam kegelapan 
sekalipun, tetaplah melangkah dan percaya 
diri, karena kita tidak akan pernah dibiarkan 
sendirian. Jangan pernah meninggalkan janji 
Allah dan apa yang sudah dipercayakan dalam 
hidup kita. 

Tahukah Anda bahwa Jim Denny, manajer 
dari Grand Ole Opry tempat konser musik 
yang berada di Nashville, Tennessee, 

pernah memecat Elvis Presley seusai satu 
penampilannya pada tahun 1954 dan 
£ berkata, 
aa “Engkau tidak mungkin berhasil, Nak. 
Kau harus pulang untuk menjadi sopir truk.” 
Bagaimana dengan Walt Disney? Seorang 
yang sangat berjasa dalam mewariskan dunia 
permainan penuh fantasi pada anak-anak zaman 
sekarang? Ada suatu waktu di mana Disney 
sedang bangkrut ketika dia berkeliling Hollywood 
membawa gagasan film kartunnya yang menarik, 
“Steamboat Willie”. Dapatkah kita bayangkan 
bagaimana Disney berusaha keras menjual 
seekor tikus yang dapat berbicara dengan suara 
cempreng, di zaman film bisu? 


ad | "Tea 


Apa yang terjadi bila saat itu Elvis Presley 
dan Walt Disney menyerah dengan keadaan? 
Tidak akan pernah ada julukan “the King of Rock 
and Roll”. Tidak akan pernah ada juga wahana 
permainan dan kisah inspiratif dari Walt Disney 
yang memotivasi kehidupan banyak orang. 
Impian-impian Disney memang hebat, dan meski 
menghadapi pengkritik, anak-anak di seluruh 
dunia berterima kasih kepadanya. Sesungguhnya, 
orang-orang terdekatnya percaya bahwa Disney 
berkembang karena kritik. 


KABAR BAIK 


Apa pun yang dirasakan ketika dikritik, 
jangan menyangka bahwa kita telah kehilangan 
kesempatan baik. Tidak peduli betapa pun 
kerasnya kita bekerja, betapa hebat gagasan atau 
luar biasanya bakat yang kita miliki, mungkin kita 
akan tetap menjadi sasaran kritik. Kabar baiknya, 
karena kita bukanlah seorang selebritis, kita tidak 
perlu membaca ulasan yang ditulis oleh tukang 
kritik di majalah-majalah. 

Jangan hanya berfokus melihat keadaan kita 
di masa kini. Lihat dan percayai akan apa yang 
Allah sanggup perbuat dalam hidup kita di masa 
depan. Tentunya kita juga mau untuk berusaha 
dan bekerja sama dengan Allah, diproses menjadi 
rekan kerja-Nya, serta pada akhirnya akan 
menggenapi setiap rencana-Nya dalam hidup kita. 


"ADA KALANYA DALAM HIDUP INI, 
HANYA TUHAN DAN DIRI KITA SENDIRI 
YANG DAPAT MEMUTUSKAN APA 
YANG HARUS KITA PERBUAT." 


Jika Tuhan masih belum menyerah dengan 
hidup kita, belum menyerah memproses kita 
untuk menjadi jauh lebih baik dari hari kemarin.. 
Jangan pernah menyerah terlalu dini, terhadap diri 
kita sendiri. Tetaplah berjuang. Tetaplah bekerja 
memberikan usaha yang terbaik. Sampai Sang 
Pemilik kehidupan tersebut berkata bagi kita, 

“Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba- 
Ku yang baik dan setia: engkau telah setia 
dalam perkara kecil, Aku akan memberikan 
kepadamu tanggung jawab dalam perkara 
yang besar.Masuklah dan turutlah dalam 
kebahagiaan Tuanmu.” (Matius 25:21). Tuhan 
Yesus memberkati. m(Ricky, Jemaat GMS 
Sukomanunggal) 


kami langsung ingin mendapat momongan. 

Sempat hamil, tapi pada usia enam bulan, 
bayi saya meninggal di dalam kandungan. 
Semenjak itu kami selalu berusaha ingin 
cepat memiliki anak, tapi kenyataan berkata 
lain. Sampai tahun 2015, atau empat belas 
tahun pernikahan, kami tidak juga dikaruniai 
momongan. Saya mengikuti program dokter 
beberapa kali tapi tidak pernah berhasil. Kami 
pernah mencoba pengobatan alternatif, tapi 
semuanya sia-sia. 

Sampai suatu saat, teman-teman di Connect 
Group mendoakan dan mengajar kami berdoa 
dengan iman. Kami belajar berdoa tanpa kata 
“Semoga” tapi kami meyakini sudah diberkati 
seorang anak, bahkan kami berdoa secara 
spesifik meminta jenis kelamin tertentu kepada 
Tuhan.Kami selalu berdoa seperti itu setiap 
hari! 


S aya menikah pada tahun 2001. Saat itu 


10 


Pada Bulan Februari 2016, Pak Jusuf 
digerakkan Tuhan untuk mendoakan pasangan 
suami istri yang belum diberkati momongan. 
Saya dan suami beribadah ke GMS Cempaka dan 
Pak Jusuf mendoakan kami. 

Setelah didoakan, pengharapan kami sema- 
kin kuat, bahwa kami pasti diberkati keturunan 
oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada tanggal 23 
Februari 2016, saya yang seharusnya menstruasi 
ternyata tidak. Kami menunggu sampai satu 
minggu, baru ke dokter dan saya dinyatakan 
positif hamil! Puji Tuhan! 

Saya dan suami belajar bahwa apa pun 
pergumulan kita, jangan pernah menyerah 
karena Tuhan pasti menolong kita. Karena 
Allah kita sama sejak dahulu, sekarang sampai 
slamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. » 
(Rio dan Henny Widiastutik, Jemaat GMS 
“Unity” Klampis-Surabaya) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

NP @gmschurch 
@GMSwWarta 

If) gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

ebaktian Umum | 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum II Pk. 16.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 


Pk. 07.00 


ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Auditorium MSCS (Voltage, 
ebaktian Ana Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper # Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


eb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 


eb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 


ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 

eb. Umum Pk. 10.00 


Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 

eb. Umum #Anak1  Pk.07.30 
eb.Umum -Anak2 Pk. 10.00 
eb. Umum #Anak3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

I. Klampis Jaya Surabaya 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
eb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

|. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum #-Anak 1 Pk.07.00 
eb. Umum #-Anak 2 Pk. 10.00 
|. Raya Sukomanunggal 
omplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum « Anak | pk. 08.00 WITA 
eb. Umum # Anak Il pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
e 
e 


b. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
b. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
eb. Umum III 4 Anak Pk. 16.00 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 


Cp. Melyana (0896779319832/081390801878) 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan Jumat) Pk.19.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum # Anak 1 Pk. 07.00 

Umum # Anak 2 Pk. 17.00 

Pro M (umum) Pk. 10.00 

AOG Pk. 13.00 

Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 
I. Bogowonto 1 

Telp: 0351-469869 

GMS One Family Malang 

eb. Keluarga 4 ProM I Pk. 07.00 
eb. Anak | Pk. 07.00 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
eb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
I. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

eb. Umum I Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 

Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 

Sekretariat & tempat Ibadah: 


ompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
|. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. Remaja Pk. 10.00 
| WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 
GMS Revival Jember 
eb. Umum Pk. 07.00 
eb. Umum Il - Pro-M Pk. 10.00 
eb. Umum III Pk. 16.00 
eb. Youth Pk. 13.00 
I. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 
Eaglekids III Pk. 16.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 
I. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 
GMS Kediri 
eb. Umum Pk. 16.00 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 


CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 


GMS Miracle Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 
cb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
eb. Eaglekidz Pk. 10.30 
eb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

|. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904. 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango Blok 
AG No. 2 Sukabumi 

Telp: (0266) 216123 

Cp: Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 

eb. Umum # Anak Pk. 08.00 
eb. A0G 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 
I. Sukowati 62, Salatiga 

Telp/Fax (0298) 328124, 

CP: Paulus Eko (085740282010) 


D 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum - Anak I Pk. 10.00 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

badah Umum | -Anak | Pk. 10.00 
badah Umum II- Anak II Pk.16.00 
badah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
|, Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum #Anak| Pk. 10.00-12.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 


Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 -15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend, S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

omp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 


Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt.M2 - R. Lavender, R. Edelweis) 
pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 - R. Jasmine & R. Rose ) Pk. 
10.00 WITA 

Keb. AOG (Lt. M2 - R. Lavender, R. Edelweis ) Pk 
13.00 WITA 

HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


eb. Youth Pk. 13.00 WITA 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


eb.Umum (It.2) Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.15 
badah Youth Pk. 14.00 
|. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
egamall, Pontianak 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 
GMS Restoration Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
an Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

lan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

elp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


» 


» 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

|. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum“ Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum 

keb. Anak 

Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 
(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 


PK.17.00 WITA 
Pk. 17.15 WITA 


CP : Novita (0852 5613 3910) 
Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
ebaktian Umum 4# Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
|. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
I. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum 2 #Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 

I. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 


Telp: 0411-3625749, Fax :0411-3625751 
GMS My Home Medan 

Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III 4 Anal Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 

Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 


1530760 


GMS True Vine Pekanbaru 

eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb.Anak (It1, VIPA.B.C) Pk. 10.00 WIB 
Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

b. Youth (It.2) Pk. 14.00 WIB 

di Sekretariat : 

In. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (081 2638 28 800), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


d 


2 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 

Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 
1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
I. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP, Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

| Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


